
Yayasan Nusantara Bhakti Ulama [ YANABIL] 

Jin. Nusantara Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Kaltim 

Telepon. 0821 5314 4558/0853 9357 6221 Kode Pos. 77311 Email, yanabilberau@gmail.com 


Hasil Rapat Yanabil pada Minggu (Malam Senin), 29 Juli 2018, Bertempat di Majlis Darul 
Ulum Jin. Anggur Tanjung Redeb Kab. Berau Kaltim 

Rapat tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan sebagai berikut: 

1. Bahwa untuk menyambut dan menyemarakkan Tahun Baru Islam 1440 H, YANABIL 
akan mengadakan beberapa kegiatan. 

2. Bahwa kegiatan tersebut dalam bentuk: 

a. Lomba Sya'ir pujian terhadap Rasulullah saw untuk cabang umum Grup laki-laki dan 
Perempuan. 

b. Pada malam final Lomba Sya'ir pujian terhadap Rasulullah akan dirangkaikan 
dengan Lomba Pawai Obor menyambut Tahun Baru Islam 1440 H. 

c. setelah jeda satu hingga dua hari setelah final lomba, akan diadakan Tabligh Akbar 
Tahun Baru Islam 1440 H sekaligus pembagian hadiah untuk pemenang Lomba Sya'ir 
dan Pawai Obor. 


3. Bahwa kegiatan tersebut tidak mesti diadakan di awal bulan Muharram 1440 H, 
namun kondisional, sesuai kesepakatan pada rapat lanjutan penggodokan kegiatan 
tersebut, dengan catatan masih di adakan pada Bulan Muharram 1440 H. 

4. Pada acara penutupan (Tabligh Akbar Tahun Baru Islam 1440 H) dirangkaikan 
dengan Peresmian YANABIL. 


5. Bahwa nama-nama di bawah ini telah disepakati sebagai steering committee dan 
Panitia Acara: 


Ketua Panitia 

Sekretaris 

Bendahara 


Guru. Abdul Aziz 
Ust. Muliadi 

Ust. Syamsul Rijal, Lc, S.Pd.l 


Seksi Acara 

Seksi Akomodasi dan Konsumsi 
Seksi Humas 
Seksi Publikasi 
Seksi Perlengkapan 


Samhudi Utari dkk 
Udin Kalua dkk 

Ust. Muhammad Syafi'i, Ust. Bahran dkk 
Alfiannor, S.Th.l, Tami Jaya Elektronik dkk 
Ust. Hadransyah Ali dkk 


Dengan rincian tugas sebagai berikut: 


Seksi Acara: 

1. Pengkondisian tempat acara, melaksanakan jalannya acara, dan mengatur acara. 

2. Memersiapkan Teknis Lomba. 





3. Legalitas acara dan Perizinan Acara. 

4. Berkordinasi dengan Ketua dan seluruh Anggota YANABIL 

5. dan lain-lain 

Seksi Akomodasi dan Konsumsi: 

1. Persiapan tempat acara. 

2. Menentukan konsumsi acara dan pendistribusiannya. 

3. Berkordinasi dengan ketua dan seluruh anggota YANABIL 

4. dan lain-lain 

Seksi Humas: 

1. Korespondensi dan penyampaian Izin acara kepihak-pihak berwenang 

2. Mengantar surat menyurat dan undangan. 

3. Berkordinasi dengan ketua dan seluruh Anggota YANABIL. 

4. dan lain-lain 

Seksi Publikasi: 

1. Menyiapkan Spanduk, Poster, Pamplet acara dan lain-lain. 

2. pemasangannya. 

3. Live Striming media Online. 

4. dan lain-lain 

Seksi Perlengkapan: 

1. Menyiapkan Tarup, Dekorasi, dan Kursi 

2. Berkordinasi dengan ketua dan seluruh Anggota YANABIL 

3. dan lain-lain 

steering committee: 

1. Ust. Ahmad Syarifuddin (Ketua) 

2. Habib Ali Zainal Abidin al-Hamid (Anggota) 

3. Ust. Taufik Rezab, Lc 

4. Ust. Saubari Yusran 

5. Zainal Hakim 

6. Ust. Abdul Khair 

Tugas steering commitee acara: memberikan arahan dan masukan agar acara berjalan 
dengan sukses. 


6. Bahwa lokasi acara tersebut adalah Gor Graha Pemuda. 

7. Untuk Tabligh Akbar kemungkinan akan di adakan dilapangan pemuda. 

8. Setiap Seksi diharapkan merancang kebutuhannya. 

9. Dalam rapat tersebut juga telah dibicarakan sebagian teknis lomba Sya'ir Pujian 
Rasulullah saw, sebagai berikut 


1. Kelas lomba umum, tidak berdasarkan umur 



2. diikuti oleh grup laki-laki den perempuan 

3. Maksimal personil Grup terdiri dari 12 orang 

4. Alat pengiring adalah alat tradisional pukul (Terbang, Rawis, Bas, Darbuka). 

5. penilaian mencakup: a. Busana dan Adab, b. Nagam dan suara, c. Keindahan suara 
Terbang, Rawis, dst. 

6. Masing-masing kategori penilaian dilakukan oleh tiga orang Juri, sehingga seluruh 
dewan juri berjumlah sembilan orang. 

7. Urutan pemenang: 

Juara 1 (Grup laki-laki) 

Juara 2 (Grup Laki-laki) 

Juara 3 (Grup Laki-laki) 

Harapan 1 
Harapan 2 
Harapan 3 

Juara 1 (Grup Perempuan) 

Juara 2 (Grup Perempuan) 

Juara 3 (Grup Perempuan) 

Harapan 1 
Harapan 2 
Harapan 3 


10. Acara akan melibatkan unsur-unsur seperti Pemda Kab. Berau, Kemenag Kab.Berau, 
PHBI Kab. Berau, Satpol PP Kab. Berau, Polres Kab. Berau, dan lain-lain. 

11. Panitia acara dan steering commitee segera mengadakan rapat terbatas untuk 
membicarakan pendanaan, dan sponsor acara, yang mana pada hal ini menunggu 
komando dari ketua panitia Guru Abdul Aziz. 

12. Demikian hasil rapat ini disampaikan, rapat dihadiri oleh Habib Ali Zainal Abidin al- 
Hamid, Zainal Hakim, Guru Ahmad Syarifuddin, Guru Abdul Aziz, Ust. Mahya 
Syarwani, Ust. Muliadi, Ust. Hadransyah Ali, Ust, Taufik Rezab, Lc, Ust. Muhammad 
Syafi'i, Ust. Syamsul Rijal, Lc, S.pd.l, Ust. Abdul Khair. 


13. Nama acara ini adalah FESTIVAL HIJRIAH KE-1440. 



